PINTU-PINTU 
PAHALA DAN 
PENGHAPUS DOSA 


K arya : 
ABDUR ROHMAN AL-JAMI’ 


Penerjemah : 
ABDULLAH HAIDIR, LC 


M urajaah : 
DR.MUH.MU’INUDINILLAH BASRI, MA 


ERWANDI TARMIZI 


Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah 


Pintu-pintu Pahala 2 


pec) cath all fea 


(Apumrgui ntl AattL ) 
adi 
erbeall (o> Slaue 
them yi 
ouu> alll tue 
Theol ps 
Gee Crea dams .3 


G45 CAs! 92! 


Slay Aigetes Bye Thy SLL! Ape gig Set glad | StI 


Pintu-pintu Pahala 


DAFTAR ISI 


MUKADIMAH 


TAUBAT 


MENUNTUT ILMU 


HALAQAH ZIKIR DAN MENGAJI 


ZIKIR 


BERBUAT DAN MENGAJAK KEBAIKAN 


KEUTAMAAN BERDAKWAH DIJALAN ALLAH 


. AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR 


go] a] a) wm} A} v9) to] — 


. BELAJAR ALQURAN, MEMBACA DAN 
MENGHAFALNYA 


9. BELAJAR AL QURAN DI MASJID 


10. MEMBERI SALAM 


11. BERJABAT TANGAN 


12. CINTA KARENA ALLAH 


13. MENGUNJUNGI SAUDARA (REKAN) KARENA 
ALLAH TA’ALA 


14. MEMBANTU ORANG LAIN DAN MEMENUHI 
KEBUTUHAN MEREKA 


15. MEMBAHAGIAKAN ORANG BERIMAN 


16. HUTANG 


17. MENOLONG ORANG DALAM MASALAH 
HUTANG 


18. MENUTUPI AIB ORANG LAIN 


19. MEMBELA KEHORMATAN ORANG MUSLIM 


20.MENDAMAIKAN MANUSIA 


21.SILATURAHIM 


22.AKHLAQ YANG BAIK 


23. MEN YINGKIRKAN GANGGUAN DI JALAN 


Pintu-pintu Pahala 


24.MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN 


25.JUJUR 


26.PENYAYANG 


27. MENAHAN AMARAH 


28.KEUTAMAAN TAQWA 


29.TAWADHU' KARENA ALLAH 


30.SABAR 


31.ZUHUD TERHADAP DUNIA 


32.BERBAKTI KEPADA ORANG TUA 


33.BERBAKTI KEPADA BIBI 


34.MEMPERHATIKAN PARA JANDA, ANAK 
YATIM DAN ANAK WANITA 


35.WUDHU' 


36.WUDHU DALAM KONDISI YANG TIDAK 
MENYENANGKAN 


37.MENGUCAPKAN SYAHADAT SESUDAH 
WUDHU 


38.AZAN 


39.BACAAN TATKALA MENDENGAR AZAN 


40.MEMBANGUN MASJID 


41.SIWAK 


42.BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT 


43. SHALAT 


44.SHALAT DIAWAL WAKTU 


45.SHALAT BERJAMAAH 


46.BERADA DI SHAF PERTAMA DALAM SHALAT 


47. MENGUCAPKAN AMIN 


48. UCAPAN MAKMUM DALAM TIDAL 


49. SHALAT JUM’AT 


50.BERSEGERA UNTUK SHALAT JUM’AT 


Pintu-pintu Pahala 


51.WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUM’AT 55 
52.SHALAT NAFILAH (SUNNAT 56 
53.SHALAT DHUHA 56 
54.SUJUD 58 
55.QTYAMULLAIL (TAHAJJUD) 58 
56.BERZIKIR SETELAH SHALAT SHUBUH 59 
HINGGA TERBIT MATAHARI 
57.BERZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH SHALAT 60 
ASHAR HINGGA TERBENAM MATAHARI 
58.ZIKIR DAN TASBIH 61 
59.ZIKIR TATKALA BANGUN DARI MAJLIS 61 
60.ISTIGHFAR 63 
61.UCAPAN: ab VY) 38 Ys Sgn ¥ 63 
62.SHALAWAT KEPADA NABI 65 
63.PUASA 66 
64.PUASA TIGA HARI SETIAP BULAN 66 
65.PUASA RAMADHAN 67 
66.PUASA ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL 67 
67.PUASA PADA MUSIM DINGIN 68 
68.PUASA HARI ARAFAH DAN HARI ‘ASYURA 68 
69.PUASA SYA’BAN 68 
70.PUASA PADA BULAN MUHARRAM 69 
71.MEMBERI MAKAN BERBUKA BAGI ORANG 69 
YANG BERPUASA 
72.SAHUR 70 
73.BERIBADAH PADA BULAN RAMADHAN 70 
74.BERIBADAH PADA LAILATUL QADAR 71 
75.ZAKAT 71 
76.ZAKAT FITRAH 72 
77. SHADAQAH 72 
78.UCAPAN YANG BAIK 73 


79.TIDAK BERBUAT BURUK KEPADA MANUSIA 


Pintu-pintu Pahala 


80.HAJI 74 

81.AMAL SHALEH PADA HARI SEPULUH a6 
(PERTAMA) BULAN DZULHIJJAH 

82.UMRAH 76 


83.MENGUSAP HAJAR ASWAD DAN RUKUN 
YAMANI 


84.BERJIHAD DI JALAN ALLAH 


85.INFAQ DI JALAN ALLAH 


86.JUJUR DAN AMANAH DALAM PERDAGANGAN 
DAN PERLAKUAN YANG BAIK 


87.MENJENGUK ORANG SAKIT 


88. SHALAT DAN MENGANTAR JENAZAH 


89.MEMANDIKAN MAYIT DAN MENGKAFANI 


90.BERHARAP PAHALA ATAS MUSIBAH 


91.SHADAQAH UNTUK MAYIT DAN 
KEUTAMAAN MEMBERIKAN AIR 


92.DOA DARI KEJAUHAN 


Pintu-pintu Pahala 7 


Pp 


Mukadimah 


Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Besar 
karunia-Nya, shalawat serta salam kepada makhluk-Nya 
yang paling Mulia, pemimpin kita, Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta keluarganya dan 
sahabatnya. 


Al-Hafiz Ibnu Rajab -semoga Allah merahmatinya- 
dalam pembukaan kitab-nya: “At-Takhwif minannar“ 
(Menumbuhkan rasa takut terhadap neraka) menyatakan 
tentang sebab dia mengarang kitab tersebut: “Supaya atas 
kehendak Allah- menjadi penghalang bagi jiwa dari 
kesesatan dan kerusakan, serta menjadi pendorong 
baginya untuk segera menggapai kesuksesan dan 
petunjuk. Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia terutama 
pada zaman sekarang ini telah diliputi perasaan malas 
dan santai serta menuruti hawa nafsunya dan dibuai 
angan-angan kepada Allah. Dan hawa nafsu itu tidak 
akan meninggalkan hati kecuali dengan dua cara: Rasa 
takut (kepada Allah) dan rindu (kepada-Nya)* ” 


Dari bab inilah -bab tentang kerinduan kepada-Nya- 
kami susun untuk anda akhi muslim tercinta sebuah buku 


1. At-Takhwif Min An-Nar, hal. 7 


Pintu-pintu Pahala 8 


kecil yang mengandung hadits-hadits  pilihan dari 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Hadits-hadits 
yang shahih ini menunjukkan pintu-pintu pahala dan 
amal shaleh beserta keutamaannya, agar anda dapat 
bangkit dari kelalaian dan mengibas debu kemalasan 
serta sikap santai, langkah semakin terdorong untuk 
mencari ridha Allah, sehingga anda akan mendapatkan 
cinta-Nya dan masuk ke dalam syurga-Nya. 


Hadits-hadits tersebut juga memuat tentang 
penghapus-penghapus  (kaffarat)  kesalahan yang 
dengannya Allah ta’ala menghapuskan dosa-dosa, agar 
diketahui bahwa Allah ta’ala Maha Belas Kasih, suka 
memberikan ampunan terhadap dosa-dosa hamba-Nya 
yang lalai, pintu-pintu rahmat-Nya dan ampunan-Nya 
selalu terbuka untuk mereka, diberikannya seribu satu 
jalan untuk mereka dan dimudahkan jalan untuk 
bertaubat supaya mereka bersedia untuk kembali (kepada 
jalan Allah). 


Maka marilah akhi muslim -semoga_ Allah 
memberikan taufiq kepada anda- kita mencari ilmu dan 
beramal shaleh, moga-moga anda termasuk orang-orang 
yang mendapatkan naungan Allah pada hari dimana tidak 
ada naungan selain naungan-Nya di tempat dimana 
terdapat orang yang kita cintai Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para shahabatnya. 


Sebelum saya memulai, ingin saya sampaikan terlebih 
dahulu bahwa hadits-hadits yang saya kutip dikumpulkan 
dari beberapa kitab, yaitu: Shahih Bukhari, Shahih 
Muslim, ditambah dengan Shahih Ibnu Majah, Turmuzi, 


Pintu-pintu Pahala 9 


Nasa’i, Abu Daud, At-Targhib wa At-Tarhib dan Shahih 
Jami’ Ash-Shagir yang telah dikoreksi oleh Syaikh Al 
Albani -semoga Allah merahmatinya-, saya juga 
mengambil dari kitab “Amal Shaleh” yang disusun oleh 
Abdul Wahhab Al Utsman, begitu juga dari kitab 
“Fadhailul A’mal’-nya Dhia Al-Maqdisi yang dikoreksi 
oleh Ghassan Harmaas, semoga Allah membalas mereka 
dengan kebaikan. Bukan maksud saya untuk mentakhrij 
hadist-hadits tersebut, akan tetapi yang ingin saya 
katakan adalah bahwa-bahwa hadits-hadits berikut adalah 
shahih -insya Allah-. 


Saya mohon kepada Allah Yang Maha Mulia pemilik 
Arsy yang agung agar mengampuni anda dan siapa saja 
yang berperan dalam pekerjaan ini, dan akhir doa kami 
adalah: Segala puji hanya bagi Allah Rabb sekalian alam. 


Ditulis oleh: 
Abdurrahman Al Jaami’ 
Awal Ramadhan Mubarak 1411 H 


Pintu-pintu Pahala 10 


1. TAUBAT 


O  CfBBfIORtER amb ' SH HAR, . Ls all! J 
6 of &#/3@9 


“ Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung “ 
(An Nur: 31). 

a oa Jal 2g das - Gay Se - alt Gy 


ss a 
- Ge SB ore 


ee c Sal 5 ets ogis otek, rae Aone teil 
Lalu ol gy] Leaps be Guwedill 


Sesungguhnya Allah Ta’ala membentangkan tangan- 
Nya pada waktu malam untuk menerima taubat orang 
yang berdosa pada waktu siang dan Dia membentangkan 
tangan-Nya pada waktu siang untuk menerima taubat 
orang yang berdosa pada waktu malam hingga matahari 
terbit dari tempat terbenamnya”“ 
(HR.Muslim). 


1. Maksudnya hari kiamat (penterjemah) 


Pintu-pintu Pahala 1 


ee Se Bogs o nw See e yaad 7 


se ais ab SIS phi Ny ae G1 Ue i 


rt ae Ee eee Pan 


Gs rea ad Y that el eens vo) 'l| myer 


[ghey il| mee] ere enper 


Fs 


“Allah ta’ala_ berfirman: Wahai anak Adam, 
sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepada- 
Ku niscaya Aku akan mengampunimu apapun yang ada 
pada dirimu. Wahai anak Adam seandainya dosa-dosamu 
menjulang ke langit kemudian engkau minta ampun 
kepada-Ku_ niscaya Aku akan mengampunimu. Wahai 
anak Adam sesungguhnya jika engkau mendatangi-Ku 
dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian engkau 
menemui-Ku tanpa menyekutukan-Ku_ sedikitpun maka 
aku akan memberimu ampunan sepenuh bumi “ (Shahih 
Turmudzi). 


a4 


[dale Cpl ere 4 se) y aed oat ; OA CS tis! 


“Orang yang bertaubat dari dosanya bagaikan orang 
yang tidak punya dosa sama sekali“ (shahih Ibnu Majah). 


EB ad cola Ge etl As Ao (HL 31 


oye 


[dale cyl mee] eae anit 


Pintu-pintu Pahala 12 


“Seandainya kalian melakukan kesalahan-kesalahan 
sepenuh langit, kemudian kalian bertaubat, niscaya 
taubat kalian akan diterima” (Shahih Ibnu Majah). 


2. MENUNTUT ILMU 


(ERE tes Ne BRE BMH" SHEE: IL all Ji 
: 43) Gt OBBH 


“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat“ (Al Mujadalah: 
11). 


coll Bayle 4 ait Ga YY Cole Called at's by OS OR 
[ealet| euro] dims 


"Seseorang yang keluar dari rumahnya_ untuk 
menuntut ilmu niscaya akan Allah mudahkan baginya 
jalan menuju syurga" (Shahih Al-Jami’). 


dikes 9 OS lS GI Yo VY teal J) fe 
fapbyillg aud yill puree] aie Lali czle yates Al gles 


Pintu-pintu Pahala 13 


Siapa di pagi hari berangkat ke masjid hanya untuk 
mempelajari kebaikan atau megajarkan kebaikan, maka 
baginya bagaikan pahala orang yang melakukan haji 
dengan sempurna (Shahih Targhib dan Tarhib). 


Cee AU Lares 3 948 cele lb U3 ES ie 
[odeyi| eye] 


"Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia 
berada di jalan Allah hingga kembali" (Shahih Turmuzi). 


[debe cyl eared Cull 98 Aga (A ay alll as Se (A 


"Siapa yang Allah kehendaki menjadi baik maka Allah 
akan memberikannya pemahaman terhadap agama" 
(Shahih Ibnu Majah). 


3. HALAQAH ZIKIR DAN MENGAJI 


ree! Skis > Op098 JL5 alll Gy So) 258 Gule be 
pti pattie yeni en 5a 2 Gash 
[pelad! eyes] 


"Suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada Allah 
ta’ala lalu mereka berdiri, niscaya akan dikatakan 
kepada mereka: Berdirilah kalian sesungguhnya Allah 


Pintu-pintu Pahala 14 


telah mengampuni dosa-dosa kalian, dan kesalahan- 
kesalahan kalian telah digantikan dengan kebaikan" 
(Shahih Al-Jami). 


SH - 


AE edad Yo call! Gye BA Gu L 
alll Aajeady ail agile GIG TSI eeinhes 
[eslell eure] odie (yard 


Suatu. kaum yang berzikir kepada Allah niscaya 
malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat dicurahkan 
kepada mereka dan diturunkan kepada mereka sakinah 
dan Allah sebut-sebut mereka terhadap makhluk yang 
ada disisi-Nya (Shahih Al Jami). 


4. ZIKIR 


+ APRRGS, BVH, - ILS alli J 


“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku 
ingat (pula) kepadamu“ (Al Baqarah: 152). 


Ge dae Gig coe (sole GB Ole Uh: Jeg je alll Joa 
ils (caudt 2 45555 dus G3 5 O! (peu 


Pintu-pintu Pahala 15 


die C4535 Led all C525 GY clea all Ghha5 Gus 
Gabel’ «Aig as Aeal chies Sl pag 3 el 


"Sesungguhnya Aku  berdasarkan persangkaan 
hamba-Ku kepada-Ku dan Aku bersamanya saat dia 
mengingat-Ku, jika dia mengingat-Ku dalam dirinya, 
maka Akupun akan mengingatnya dalam diri-Ku, dan 
jika dia mengingat-Ku di hadapan orang-orang maka 
Aku-pun akan mengingatnya dihadapan  makhluk- 
makhluk yang lebih baik dari mereka, jika mereka 
mendekatiku sejengkal maka Aku akan mendekatinya 
sehasta dan jika dia mendekati-Ku sehasta maka Aku 
mendekatinya sedepa dan siapa yang mendatangiku 
dengan berjalan maka aku mendatanginya dengan 
berlari. (HR.Muslim). 


5. BERBUAT DAN MENGAJAK KEBAIKAN 


dlelacs I Cle IG Ba payee Ys 
[pale pyre 


“Setiap kebaikan adalah shadaqah, dan orang yang 
menunjukkan kepada kebaikan bagaikan orang yang 
melakukannya “ (Shahih Al Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 16 


cpt Gyles 4S 4 55/, SM ple oh peo le 
[eoles| eure 


“Hendaklah kalian mengusahakan kebaikan, karena 
hal tersebut dapat melindungi dari mati secara buruk “ 


(Shahih Jami’) 


6. KEUTAMAAN BERDAKWAH 
DI JALAN ALLAH 


{ $Y Aa EF BeCBCEIP DHRUBO, : JL alll Ji 
- £ paltif] S87 Be’ BA Ba4 Gx Gbt o 


"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada 
orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal 
yang shaleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk 
orang-orang yang berserah diri“ (Fushshilat: 33). 


O93 OT Se WS lay WES ay al os SY alts 
flusal eaill “sam All 


“Demi Allah, seandainya Allah memberi hidayah 
kepada seseorang melalui perantara kamu maka 
(ganjarannya) lebih baik bagi kalian daripada kalian 


Pintu-pintu Pahala 17 


mendapatkan seekor onta merah?“ 
(HR.Muslim). 


Yaad Oe ype] he a9 Ge Al OLS se GI! Led ive 
OLS Us UY led bey ELE ay gel ye US Gadd 


2 
° 2 


egelil Ge GUS Gass Y aad Gye alll (fie iY! Ge ale 
[eluwal Loud 


“Siapa yang mengajak kepada kebaikan maka 
baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya 
tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun, dan siapa 
yang mengajak kepada kesesatan maka baginya dosa 
seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi 
dosa mereka sedikitpun“ (HR.Muslim). 


vy 


7. AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR 


broB io @e # W5q, SEPRBABOBS 94M, - JL all ys 
(6 CB esISNE Y CHESS, Dogan  rERACE 


1. Onta merah adalah harta benda yang paling tinggi nilainya pada saat itu. 
(penterjemah) 


Pintu-pintu Pahala 18 


“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat 
yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang 
ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah 
orang-orang yang beruntung “ (Ali Imran: 104). 


Oar caglel yom Sis Oslas Legs Gel Ge Ol 
tend ates | 

“Sesungguhnya ada dari ummatku yang diberikan 
pahala seperti pahalanya generasi pertama, (hal tersebut 


karena) mereka mencegah kemunkaran“  (Silsilah 
Shahihah) 


8. BELAJAR ALQURAN, MEMBACA 
DAN MENGHAFALNYA 


[gle doles GT All lS is eos 


“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al 
Quran dan yang mengajarkannya“ (HR.Bukhari) 


eee 


Byala Sol Spall Ae dy alle gay Gi pall (4.2 (coll 
Bilal GIST 4 GLE ale gang a eiaky Gall Tha (cag 
[dle 


Pintu-pintu Pahala 19 


“Orang yang membaca Al Quran dan dia pandai 
membacanya maka (nanti di akhirat akan dikumpulkan) 
bersama para malaikat yang mulia, sedangkan orang 
yang membaca Al Quran dan dia terbata-bata karenanya 
serta kesusahan maka baginya dua pahala“ (Muttafaq 
alaih). 


pals Cac Ta ay ald alll OES Ge Le 13 bs 


aM, CaS Gli Geary ao + OOH, UyaI Ysa 


Bloor 


[gle BS weg Cao 


Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah maka 
baginya satu kebaikan dan _ setiap kebaikan akan 
dilipatkan gandakan sepuluh, saya tidak mengatakan: 


$O9# satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu 
huruf dan mim satu huruf (HR.Bukhari). 


aia ole Ai, 5 a a SS 
[Vo Loe mee] 


“Siapa senang dirinya mencintai Allah dan Rasul-Nya 
maka hendaklah dia membaca Mushhaf ini (Al Quran) “ 
(HR. Bukhari). 


Pintu-pintu Pahala 20 


CBS LS 595 55519 SI co BN mle JL 
quel L525 TST de Ly Le Sl 2 55 
[Vo Lee 


“Dikatakan kepada orang yang suka membaca Al 
Quran: “Bacalah dan naik-lah, bacalah dengan tartil 
sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, 
karena sesungguhnya kedudukanmu ada pada akhir ayat 
yang engkau baca “ (HR. Bukhari). 


cola ESS ted Gi allel GI aS (Sl SiG Ceti 
eSual ba hae LT dis 3B 205 IB Sylow alle 
flue GLa alae WLS OS ye HS Lo 3 
"Inginkah salah seorang di antara kalian yang 
kembali ke keluarganya membawa tiga ekor unta yang 
sedang hamil dan gemuk-gemuk? Kami berkata: Ya, 
maka beliau bersabda: tiga ayat yang kalian baca dalam 


Shalat kalian itu lebih baik dari tiga ekor unta hamil 
yang gemuk". (HR.Muslim). 


Pintu-pintu Pahala 21 


9. BELAJAR AL QURAN DI MASJID 


2 
oN 22 20 


cal Citi Gols call cig be oh 2 BS Gab! Le 
peaks ALL Agile GIS YY eels Silay 
pad, cyeee alll ony NN te 

(olive) 


"Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah 
Allah yang di dalamnya mereka membaca Al Quran dan 
mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan 
diturunkan kepada mereka ketenangan, dicurahkan 
rahmat dan dikelilingi oleh para malaikat serta Allah 
sebut-sebut mereka pada (makhluk) yang ada disisi-Nya. 
(HR.Muslim). 


10. MEMBERI SALAM 


pel SSI ud ea all JG Saal ule gs Oy 
[palal 
Sesungguhnya yang pasti mendatangkan ampunan 


adalah mengucapkan salam dan pembicaraan yang baik. 
(Shahih Al-Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 22 


Ge Ge 


Se cle as Pilea alee re Re 


3? 2 


ail Ishi ails syehe 1) sh Cle anil 

[oluwel aa 

Tidak masuk syurga kecuali kalian beriman, dan tidak 

beriman sebelum kalian saling mencintai, maukah kalian 

aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan kalian 

akan saling mencintai, sebarkanlah salam di antara 
kalian. (HR.Muslim). 


11. BERJABAT TANGAN 


2 Z ARBRE 4% 32 es on 0 8 23% 
cdualos do Lease! 1956 © Laill Cptalins way 
eBvror + 


legis Aaals (aias (Lene Ls all eee ee ee 
atti ae eS 


"Siapa saja di antara dua orang muslim yang 
berjumpa, kemudian salah seorang di antara keduanya 
mengambil tangan sahabatnya untuk berjabat tangan, 
dan mereka memuji Allah semuanya, (maka jika mereka) 
berpisah tidak ada dosa di antara_ mereka 
berdua.(Shahih Al-Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 23 


12. CINTA KARENA ALLAH 


ote gs 


ees nds 3b be pli Gla La aghtata Cp 


vcd zo oe ¥ Pa) 


[roles! eyrero] plugett’s calle rite) 


"Layak untuk mendapatkan cinta-Ku bagi orang yang 
saling mencintai karena-Ku. Orang yang _ saling 
mencintai karena-Ku (di hari kiamat) akan ditempatkan 
di menara dari cahaya, tempat yang diingini oleh para 
nabi, orang-orang yang benar dan para syuhada" 
(Shahih Jami’). 


c AG Gpaleell Gals LaLa 53 52s ILE allt Gy 
feunal lls 9] Ub 9 ae lls 2 allel sal 
Sesungguhnya Allah ta’ala berfirman pada hari 
kiamat: Mana orang-orang yang saling mencintai 
karena kebesaran-Ku, hari ini Aku akan menaungi 


mereka pada saat tidak ada naungan selain naungan-Ku“ 
(HR.Muslim). 


707 


all) at Yall Ctl (gle gab oes FIST ys 
[olusd! eye] 


Pintu-pintu Pahala 24 


"Siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, maka 
cintailah seseorang hanya karena Allah". (HR. Muslim). 


13. MENGUNJUNGI SAUDARA (REKAN) 
KARENA ALLAH TA’ALA 


Coils GF plas ols: alll 2 at Gi 515 i Leaky Sle 


"Siapa yang mengunjungi orang sakit atau 
mengunjungi saudaranya karena Allah, maka akan ada 
yang memanggilnya: Kebaikan  buatmu — dan 
perjalananmu, dan engkau telah menyediakan tempatmu 
di syurga" (Shahih Bukhari). 


L 


Pintu-pintu Pahala 25 


14. MEMBANTU ORANG LAIN DAN 
MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA 


ql ial 2 al pe BTR Lap ati 
[ealal 


"Siapa yang memenuhi kebutuhan  saudaranya, 
niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya" (Shahih 
Al-Jami). 


febansd AUST O96 GB Wall les Le LAN oe (8 alll 


"Allah akan selalu menolong hamba-Nya_ selama 
hamba-Nya selalu menolong saudaranya". (Muslim). 


OT Gs Gi CGT ae 8 ola UST ae Labi GY G 
[Areyreual Uewlstt (gdh treed) 8 Caeiic | 


"Sungguh jika saya berjalan bersama saudara saya 
yang muslim dalam rangka memenuhi kebutuhannya hal 
itu lebih saya sukai dari i’tikaf di masjid selama sebulan" 
(Silsilah shahihah). 


CO AS Gy La 8 ella CT Re he a 


[iseyrecll ALeakealll OBS 35 a'gs a ILS all 


Pintu-pintu Pahala 26 


"Siapa yang berjalan bersama saudaranya dalam 
rangka memenuhi kebutuhannya hingga  terpenuhi 
kebutuhannya, maka Allah akan memantapkan kakinya 
pada hari banyak kaki-kaki yang tergelincir (hari 
kiamat)" (Silsilah Shahihah). 


15. MEMBAHAGIAKAN ORANG BERIMAN 


oh cVyopes apes! HOST Cte Jed BT Jae Wl Sinai 
[ecledl queso] (ud deals’ '9) 13 aie (as 


"Sebaik-baik amalan adalah —mendatangkan 
kesenangan  terhadap  saudaramu yang _ beriman, 
melunaskan hutangnya dan memberinya makan dengan 
sepotong roti “ (Shahih Jami’). 


16. HUTANG 


Bye geass GL YW GaSe Lelie Ginn elise (ye Le 


Pintu-pintu Pahala 27 


"Seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada 
seorang muslim lainnya sebanyak dua kali maka itu 
bagaikan sedekah darinya sekali" (Shahih Ibnu Majah) 


17. MENOLONG ORANG DALAM MASALAH 
HUTANG 


Ub Y agp alle G2 alll Albi aie olny 57 uke Siti ye 
oe eee 

"Siapa yang menunda (pembayaran utang) orang 
yang kesulitan atau menghapuskannya niscaya akan 


Allah berikan dia naungan pada hari tidak ada naungan 
selain naungan-Nya" (Shahih Jami’). 


ENG GO Gb ale al ous puts Cle Gud Oy 
[rola S| ] 
gale eyes 


"Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang 
kesulitan niscaya akan Allah berikan kemudahan baginya 
di dunia dan akhirat" (Shahih Jami’). 


east V5) voldas as Glee Gull wld (65 ble 
alt) (ate He Soles GT all (Ot cate Yolede Gud’ 


2 
Ea 


l4ule 3aiel die Voloeka 


Pintu-pintu Pahala 28 


"Dahulu ada seseorang yang memiliki piutang kepada 
orang-orang, maka dia berkata kepada budaknya: “Jika 
kamu mendapatkan orang yang kesulitan biarkanlah, 
semoga Allah akan memaafkan (kesalahan) kita, maka 
tatkala dia berjumpa dengan Allah, Dia (Allah) 
memaafkannya". (Muttafaq alaih). 


y or a ay 2 oe = 
Cre (puis LoL aAll ag So (ne alll de Ul ops (ye 
[elie] dic autay i « prune 


"Siapa yang ingin ditolong Allah dari kesusahan hari 
kiamat maka berilah tangguh (pembayaran utang) bagi 
orang yang kesulitan atau gugurkanlah" (HR.Muslim). 


18. MENUTUPI AIB ORANG LAIN 


Dee ea 


Kala 25s alll Sou YY GB Gb (ke Be Jig Y 
foliual 
"Seorang hamba yang menutupi aib hamba lainnya di 


dunia niscaya Allah tutup aibnya di hari kiamat." 
(HR.Muslim). 


(elena 5S Mg EN 2 alll oyu Valls ilu dy 


"Siapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah 
akan menutup aibnya di dunia dan akhirat" (HR.Muslim) 


Pintu-pintu Pahala 29 


19. MEMBELA KEHORMATAN ORANG 
MUSLIM 


Talal aga SUN! age Ge alll 9) Adi Gope Ge 35 Us 
[wale eysel 


“Siapa yang membela_ kehormatan  saudaranya, 
niscaya Allah akan melindugi wajahnya dari api neraka 
pada hari kiamat “ (Shahih Jami’). 


pS | PETE | ee BUN yore | OA DN) WG ar 
[ele pyres 


“Siapa yang menolong saudaranya dari kejauhan 
maka Allah akan menolongnya di dunia dan akhirat “ 
(Shahih Jami’) 


Pintu-pintu Pahala 30 


20.MENDAMAIKAN MANUSIA 


Allah swt berfirman: 
F685) CHERUB TAG a Bae (Cay Ww * , 
Cee) O8 GIF E* Ba 4 SRS Tt KAW ERS EB 
» $Kebe, BU 60eGAG Cf 5! shed 


“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan_bisikan- 
bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang 
menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat 
ma’ruf, atau mengadakan perdamaian di antara 
manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian 
karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami 
memberi kepadanya pahala yang besar “ (An Nisa: 114) 


Saeel aig ssi Alaa Son a Ge 
Cagis il eas) Gt el Sa) GB gis Itt 


“Maukah engkau aku beritahukan (perbuatan) yang 
lebih utama_ derajatnya dari puasa, shalat dan 
Shadaqah? Mereka menjawab: Ya, beliau bersabda: 
Mendamaikan antara dua pihak* (Shahih Abu Daud). 


Pintu-pintu Pahala 31 


21.SILATURAHIM 


( CH EROARERNA EY GO OR owed, © 15 a a 
- 3 $302 


“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu 
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada 
yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah“ (Al Anfal: 
75). 


fale’ Juul Woy ce puull Eyles 25 Lay hall lie 


“Orang-orang yang berbuat kebaikan melindungi 
dirinya dari mati buruk, shadaqah yang disembunyikan 
akan meredam murka_ Rabb, — silaturrahmi akan 
menambah umur “ (Shahih Targhib). 


OLB) pail (6d leg Bie geet fe tial 
(yey! eyreue) tes es 


“Shadaqah terhadap orang miskin akan dinilai 
Shadaqah, dan (shadaqah) terhadap sanak saudara 
dinilai dua: shadaqah dan penyambung_ silaturahim“ 
(Shahih Targhib). 


Pintu-pintu Pahala 32 


sees ee Haida itll OA (Stee ore es uty 
(aoledl 

“Tidak ada ketaatan kepada Allah subhanahu wa 
ta'ala yang lebih cepat mendapatkan pahalanya kecuali 
silaturahim (menyambung persaudaraan), dan tidak ada 


suatu. kemunkaran yang lebih cepat mendatangkan 
hukuman kecuali memutus persaudaraan“ (Shahih Jami’) 


22.AKHLAQ YANG BAIK 


(role! eure) pus Ball Ss 2 ol peall 8 ai pegs Cat 


“Tidak ada _ sesuatu. yang lebih berat dalam 
timbangan(amal kebajikan) selain akhlak yang baik“ 
(Shahih Jami). 


SGN Sis JAN 1B IRS al Gosdey hu IS SIH GY 


“Sesungguhnya seseorang yang berakhlak baik akan 
mendapatkan derajat orang yang bangun malam 
(beribadah), dan puasa pada siang harinya” (Shahih 
Jami). 


Pintu-pintu Pahala 33 


2 BG) pial i aL 05s YS rete) bl! 


(gale ces) CE 


“Sesungguhnya orang yang paling dekat di antara 
kalian kepadaku pada hari kiamat adalah mereka yang 
akhlaknya baik di dunia “ (Shahih Jami’). 


23.MENYINGKIRKAN GANGGUAN DI JALAN 


Ghul tate) aad ie eal oe sh 


“Singkirkanlah segala rintangan dari jalan karena 
bagimu hal itu bernilai shadaqah* (Silsilah Shahihah). 


peu) eel AIS Sa a es ne 
(aoledl 

“Siapa yang menyingkirkan bahaya apa saja dari 
jalannya kaum muslimin, Allah akan mencatat baginya 
kebaikan, dan siapa yang dicatat baginya kebaikan maka 


Allah akan memasukkannya ke dalam syurga“ (Shahih 
Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 34 


24.MENANAM TUMBUH-TUMBUHAN 


Sb be GB Wy Lileks Jest al Lube 5 2 
(pple 4a df) Bis AT GLE YW! «al 


“Siapa yang menanam tumbuh-tumbuhan, kemudian 
sebagiannya dimakan anak Adam atau makhluk Allah 
lainnya, niscaya  baginya  (pahala) shadaqah“ 
(HR.Bukhari). 


a 
2 


ele iva Ady O25 0B 8 5'09 Ba oi wa ig es 
Wade Es Gf WES ahd gh Gh ad STS GST 9H Lele 
qyin) AS as Teh Ny Sf Lace 55 41 

(este! 


“Tujuh (golongan) yang tetap mengalir bagi mereka 
pahalanya saat dia di kubur setelah kematiannya: Yang 
mengajarkan ilmu, mengalirkan  sungai, menggali 
(membuat) sumur, mewariskan mushaf, meninggalkan 
anak yang memintakan ampun untuknya _ setelah 
kematiannya “ (Shahih Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 35 


25.JUJUR 


VBA HBS 8 OteNaR, 105 ai gb 
- £ eat oH 


“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 
Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang 
benar “ (At Taubah 119). 


Sal Sly Gall Al Geta Gall Ge Gall) pile 
(ecled! eee) wen ul! re 


“Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran 
mengarahkanya kepada kebaikan, dan _ kebaikan 
mengarahkan kepada syurga“ (Shahih Jami’). 


26.PENYAYANG 


“27 8 


Gaal 


Pintu-pintu Pahala 36 


“Diharamkan bagi neraka setiap orang yang santun, 
sopan dan memudahkan serta dekat dengan manusia“ 


(Silsilah Shahihah). 
We Ba le Cay «Ga Coed lay all GY: Wasle G 
(gale! cui) ol gue gle has Wag cael le ta) 


“Wahai Aisyah: Sesungguhnya Allah Maha Lembut 
dan menyukai kelembutan, dan Dia memberikan bagi 
sikap kelembutan apa-apa yang tidak diberikan bagi 
sikap kekasaran dan apa-apa yang tidak diberikan 
kepada sikap selainnya“ (Shahih Jami’). 


70 4 04 


“Siapa yang memiliki rasa belas kasih meskipun 
terhadap sembelihan burung merpati, niscaya Allah akan 
menyayanginya pada hari kiamat“ (HR.Bukhari). 


27.MENAHAN AMARAH 


44 Bees Iga Dey wee aye fe Lota tity 2 o- 
as AU} oles cota Of ovarian go Uase eb= ee 
cls ygcedl oh 8 opts > BEI G95) cle dela 


“Siapa yang mampu menahan amarah sedangkan dia 
mampu melakukannya, Niscaya Allah — akan 
memanggilnya di hadapan makhluk-makhluk-Nya hingga 


Pintu-pintu Pahala 37 


Dia memilih untuknya bidadari yang dia sukai“ (Shahih 
Turmuzi). 


28. KEUTAMAAN TAQWA 


Allah subhanahu wa ta‘ala berfirman: 
- oe 5S OE Ba, 
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya 


Dia akan mengadakan baginya jalan keluar“ (At-Thalaq: 
2). 


29.TAWADHU' KARENA ALLAH 


(claus do. pat) alt ac SY aly SOT Aca l8 


“Siapa yang tawadhu’ karena Allah niscaya Allah 
akan mengangkat (derajatnya)“ (HR.Muslim). 


Pintu-pintu Pahala 38 


30.SABAR 


Allah subhanahu wa ta'’ala berfirman: 
- 5 ¢ co@ECREW Gbréh SH oF 4 BE 


"Tiada lain disempurnakan pahala orang yang sabar 
dengan tanpa hitungan." [Az-Zumar :10]. 


Nabi bersabda yang artinya: 


"Orang beriman sungguh menakjubkan, Semua 
perkaranya baik baginya, dan hal tersebut tidak terjadi 
kecuali bagi seorang mu’min, jika dia mendapatkan 
kebaikan dia bersyukur karena itu baik baginya, dan jika 
dia mendapatkan keburukan dia bersabar, karena itu baik 
baginya". (HR.Muslim). 


31.ZUHUD TERHADAP DUNIA 


All abt gb Le Lahly call ahd Sl G2 tay 
Gemelli 


“Zuhudlah kamu terhadap dunia niscaya Allah akan 
mencintaimu, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada 


Pintu-pintu Pahala 39 


“ce 


di tangan manusia, niscaya mereka akan mencintaimu 


(Silsilah Shahihah). 


32.BERBAKTI KEPADA ORANG TUA 


- (Om ob OGLE F MEET oo, + 108 ait J 


“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan 
kepada dua orang ibu-bapaknya“ (Al Ankabut: 8). 


NH abet 23 al bey Noll id 8 GSI i 


“Ridhanya Robb terletak pada ridha orang tua, dan 
murkanya Robb terletak pada murkanya orang tua“ 
(Silsilah Shahihah). 


SUS 8 alll tus Gove: UB aa 25 cai way call ae) 
ols Lobes 9) ei eat Whe ati ai ie: 
( eluce olay) Set JSG 


“Celaka, celaka, celaka, (shahabat) bertanya: Siapa 
ya Rasulullah? : “Siapa yang mendapatkan kedua orang 
tuanya di masa tua, salah satunya atau keduanya tapi dia 
tidak masuk syurga“ (HR.Muslim). 


Pintu-pintu Pahala 40 


33.BERBAKTI KEPADA BIBI 


aehEb MG 2 | COS GEM, . C5 al gb 
: PHA G 


Allah subhanahu wa_ ta'ala_ berfirman: “Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu 
sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim“ 


(An-Nisa: 1). 
USS Stet Ay al py Las Las th S155 
SLB Vs JIBS al ys A Ya: JS BS bs See ee 
"Loe: JL. 64h: ILS 1G Uti: 
“Seseorang mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam dan berkata: “ Ya Rasulullah, sesungguhnya 
aku telah melakukan suatu dosa yang besar, apakah aku 
dapat bertaubat?”’, beliau bersabda: “Apakah ibumu 
masih ada ?”, dia berkata : “ Tidak “, beliau bersabda : 


“ Apakah kamu punya bibi ?”, : “Ya”, beliau bersabda : 
“ Berbuat baiklah kepadanya “. (Shahih Turmuzi). 


Pintu-pintu Pahala 41 


34.MEMPERHATIKAN PARA JANDA, ANAK 
YATIM DAN ANAK WANITA 


Lata "Gee Mpa ae allt a Ge Ite 
alm Ty all Sas 8 palealles greatly A591 Ge 
(4ule Gate)" has Y eSliatleny «ia Y eilatley JL 


“Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dari Rasulullah 
beliau bersabda: “Orang yang memperhatikan janda dan 
orang miskin bagaikan mujahid di jalan Allah “saya 
(Abu Hurairah) mengira beliau juga bersabda: “Bagaikan 
orang yang beribadah tiada henti dan bagaikan orang 
yang selalu puasa“ (Muttafaq alaih). 


Glial Geol Jy (aca Let 2 cal Yaleny Li 
(colea! 451) " valet 
“Saya dan orang yang mengurus anak yatim (nanti) di 


Syurga seperti ini, seraya mengisyaratkan dua jarinya". 
(HR. Bukhari). 


JS i Ol call YY LS Bel Gal a UY 
(YO°/0 sexiolgy)” pe ital 


Pintu-pintu Pahala 42 


“Siapa yang mengusap kepala anak yatim karena 
Allah, maka setiap usapan tangannya akan melahirkan 
beberapa kebaikan, dan barangsiapa yang berbuat 
kebaikan kepada anak yatim wanita maupun laki-laki 
yang ada padanya, maka saya akan bersamanya di 
syurga seperti ini, seraya mengacungkan kedua jarinya, 
jari telunjuk dan tengah “ (HR.Ahmad 5/250). 


a +7 o 


sei bvenaes Ls Legal Speed GLE ATS JSG Le 


Pg gt: 


Ga bed ees): Cee i Gis 


“Seseorang yang memiliki dua orang anak wanita 
lalu. diperlakukannya dengan baik selama_ keduanya 
bersamanya atau dia menemani keduanya_ kecuali 
keduanya memasukkannya ke syurga" [Shahih Ibnu 
Majah] 


35.WUDHU' 


phew cya sili een AEA Cuma eta ae 


Ge 


(elise de> +1) oylabi < CoS bys Gyo SS 

"Siapa yang berwudhu dan melakukannya dengan 

baik, maka segala kesalahannya keluar dari tubuhnya 
hingga keluar dari bawah kuku-kukunya” (HR. Muslim). 


Pintu-pintu Pahala 43 


ol aN BM Lely cg Sal 5 te gil a git BL 
See tals SSN ees aN SEG ae 
(ye rill eyrene) 


“Menyempurnakan wudhu pada saat tidak 
menyenangkan, dan berjalan kaki ke masjid, dan 
menunggu shalat setelah_ shalat dapat mencuci 
(menghapus) kesalahan hingga bersih“ (Shahih Targhib) 


Bros 28 3B 0 38e 


AY Ae | Seal) glia ob coe ging Gad Uy Lee's Y 
(ae Gate) " Leu 20 soba! Gong dig Le 


“Seseorang yang berwudhu dengan  sempurna, 
kemudian melakukan  shalat, niscaya dirinya akan 
diampuni antara shalatnya hingga shalat berikutnya” 
(Muttafagq alaih). 


36.WUDHU DALAM KONDISI YANG TIDAK 
MENYENANGKAN 


Achaia? GU tlic ait Gee tea 8 
gyi PLL : GB: all 55 Gb: Lgl 8 Gulia 
plasty ‘te Lace ol Unkl syheas oye ok 
alas) dott] went AU weet pal) 0G slat 
(elu 


Pintu-pintu Pahala 44 


“Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat 
menghapus kesalahan dan meninggikan derajat”, mereka 
menjawab: “Mau ya Rasulullah?”, “Berwudhu pada 
saat yang tidak menyenangkan dan memperbanyak 
langkah ke masjid, dan menunggu shalat setelah shalat, 
itulah jihad, itulah jihad “ (HR.Muslim). 


37.MENGUCAPKAN SYAHADAT SESUDAH 
WUDHU 


ai Y al] Yi gah: GU pod Spin gll Guts tes be 
Stil al tg ie (als fy A at Yo 
et Gigi Gare Beh bs GER Guta 

(olive Haylee ja loa 


“Siapa yang berwudhu § dan menyempurnakan 
wudhunya kemudian mengucapkan: Asyhadu alla ilaah 
illallahu wahdahu laa _ syarikalah wa_ anna 
Muhammadan ‘abduhu wa rasuuluh, Allahummaj’alni 
minattawwabin waj’alni minal mutathahhirin, maka 
akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang dia dapat 
masuk dari mana saja dia suka “ (HR.Muslim) 


Pintu-pintu Pahala 45 


38.AZAN 


2 if 2 “a * Vo eee tne Teo, 0 con G0 - 
asl 4S ig AN ag Hs Syne (TB Ol by 
wet Rs wa ae cd a a7 : 
(aoledl 


“Siapa azan selama dua belas tahun maka wajib 
baginya mendapatkan syurga dan azannya setiap hari 
dicatat sebagai enampuluh kebaikan dan igamahnya 
dihitung tigapuluh kebaikan “ (Shahih Jami’). 


slag coke) PS ad sgtnsg Age ce al yas Gap all 
(49/5 gil me) 


Mu’azin (orang yang azan) akan diampuni sepanjang 
suaranya dan disaksikan oleh semua makhluk-Nya” 
(Shahih Abu Daud). 


1S aa iG aes ae Seal 


“Seorang mu’azin diampuni sepanjang suaranya dan 
pahalanya_ bagaikan  pahala_ orang yang shalat 
bersamanya“ (Shahih Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 46 


39.BACAAN TATKALA MENDENGAR AZAN 


Yooudg all YI a YG) agai: Gazal eeus Ge JLB ys 
way ally Slut Algia5g Site a's bis I bys 
(elise 4a p51) 455 4S ae Ls ahs Vou) 


"Siapa yang berkata tatkala mendengar mu/azin: 
tatkala (selesai) mendengarkan azan: Asyhadu 
Allaailaaha illallah wahdahu laa syarikalah wa’anna 
Muhammadan abduhu warasuluh, radhiitu billahi 
rabba, wabil Islami diina wabimuhammadin nabiyya 
warasulaa, maka dosanya akan diampuni“ 
(HR.Muslim). 


cols all Spun ae Lies: lB aie alll (159 3s QI Ge 
AUN (Sgt JLB Cea Cel Coal Jy LBS ling dle all 


2 
A707 


ES Laas Ve LB Le he JLB ie" ling a yle alll hue 


2 
Wie 


eT 

“Dari Abu Hurairah radiallahuanhu dia berkata: Saat 
kami bersama Rasulullah berdirilah Bilal dan melakukan 
azan, tatkala diam bersabdalah Rasulullah: “Siapa yang 
mengucapkan seperti apa yang dia ucapkan dengan yakin 
akan masuk syurga“ 


Pintu-pintu Pahala 47 


40.MEMBANGUN MASJID 


Lig ata 8 ate Si aL a ee Nos 


“Siapa yang membangun masjid sekedar rumah 
burung atau lebih kecil dari itu, maka Allah akan 
membangunkan untuknya rumah di syurga “(Shahih Ibnu 
Majah). 


41.SIWAK 


[lisl elas) CGM sla ye ll Sp ghd Agua! 


“Siwak dapat mensucikan mulut dan mendatangkan 
keridhaan Rabb“ (Irwa’ul Ghalil). 


42.BERJALAN MENUJU TEMPAT SHALAT 
ead Al be Ge ob Gl! Lee Gb ats U8 Goh 
tees te GS iesl eee aul casi a lhe Bes 


(elise oly) Aa53 2855 CS Wy Med 


Pintu-pintu Pahala 48 


“Siapa yang bersuci di rumahnya_ kemudian 
berangkat ke rumah Allah untuk menunaikan salah satu 
kewajiban dari Allah (shalat), niscaya  langkah- 
langkahnya yang satu akan menghapuskan kesalahan 
dan yang lainnya akan mengangkat  derajat“ 
(HR.Muslim). 


Lakes Y55 atl po At alll Sei C195 weeded UII (a8 bye 


2 2 
77 8 ee, 


“Siapa yang segera berangkat ke masjid dan 
kemudian (setelah selesai shalat) keluar darinya niscaya 
akan Allah sediakan baginya suatu tempat di syurga 
setiap kali dia berangkat dan keluar dari masjid“ 
(HR.Bukhari). 


(solo wl mee) apeall 


“Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan 
suci untuk melakukan shalat fardhu, maka pahalanya 
bagaikan pahala orang yang sedang melakukan ihram“ 
(Shahih Abu Daud). 


abo LS syily tea Cy Ut 8 Ga) 
(4a Le Sal aurete) relent 


“Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan 
dalam kegelapan menuju masjid, yaitu bahwa mereka 


Pintu-pintu Pahala 49 


akan mendapatkan cahaya yang terang benderang pada 
hari kiamat“ (Shahih Ibnu Majah). 


43. SHALAT 


. A gos get o £4 Be, Eo Rone vey eee a eg 
duly ple Claus 98 Lyles ayy 57 tees ald 15) atl G| 
usta eee Cae ea aa, 


“Seorang hamba jika dia bangun untuk mendirikan 
shalat, maka didatangkan semua dosanya dan diletakkan 
diatas kepalanya dan kedua pundaknya, maka setiap kali 
dia ruku’ dan sujud berjatuhanlah (dosa-dosa itu) 
darinya“ (Silsilah Shahihah). 


Uy Go aes 9 a ab Ss oe be 
Os Igeetula «2555 Lg at aay9 Tw ly dic deny 
(qoles! aureus) cyennn|| 


“Seorang hamba di saat sujud kepada Allah niscaya 
akan Allah tulis baginya satu kebaikan, dan dihapus 
darinya satu kesalahan dan diangkat baginya satu 
derajat, maka perbanyaklah kalian bersujud “ (Shahih 
Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 50 


sel Cp Lees thy ues Guna cifglin H Gy! 


(aolos me) Ol 


“Sesungguhnya shalat (fardhu) yang lima _ itu 
menghapus segala dosa sebagaimana air menghapus 
kotoran“ (Shahih Jami’). 


Sbfese Glylatla alll oe) eee Sylegll AST bye 
(olive olgy) ; agin inf oJ oahus 


“Siapa yang menyempurnakan wudhu_ sebagaimana 
yang diperintahkan Allah, (kemudian dia melakukan) 
shalat-shalat yang difardhukan, niscaya semua _ itu 
menjadi penghapus (dosa-dosa) di antara shalat fardhu 
itu.” (HR.Muslim). 


pb aH OS ls SLs alll be gilgllea NN Yi if 
(ele! eueio) doler 


“Shalat yang paling afdhal disisi Allah adalah shalat 
Shubuh pada hari Jum’at secara berjamaah” (Shahih 
Jami’). 


44.SHALAT DI AWAL WAKTU 
mod cls yoke Cogley ali eS Ca 
(ule ae) alll face 3 SL gel 


Pintu-pintu Pahala 51 


“Perbuatan yang paling disukai Allah adalah 
(melakukan) shalat pada awal waktu, kemudian berbakti 
kepada orang tua, kemudian jihad di jalan Allah“ 
(Mutafaq alaih). 


Lgule dadlay «Lgids) eat lie Go: Sod Sy) O12 
2G gO oe So Gime OO We Bese aOR vote £0 VT 
sie ESA ED paw aay (CaO ema Pa BORO 

[YAV Juli! clas! 


“Sesungguhnya Rabb kalian berfirman: Siapa yang 
shalat pada waktunya dan menjaganya serta tidak 
melalaikannya karena menganggap remeh kedudukannya, 
maka baginya ada janji dari-Ku untuk Aku masukkan ke 
alam syurga“ (Irwa' Ghalil). 


45.SHALAT BERJAMAAH 


2 2 


eSual Gi aS R53 Gilkey LS ways 8 adie 
Mh a i ay a Se ee ee iy 
Upp a a, ay) all Ga GG ek cs 


far Ae Re. ae ke Be 0 2 406 ong Be iss 
Citi CEN A ce oN ee aah 


Pintu-pintu Pahala 52 


(all Ap ae alll 5058) «os plied gall alae B ls 


Bais) “Ae Sees Gi 42 dhs lle cae C5 wglll 4s 5) 


aed area 


(dle 


“Shalatnya seseorang dalam jama’ah  dibanding 
Shalatnya di rumah dan di pasar nilainya lebih banyak 
duapuluh lima derajat, hal yang demikian itu karena jika 
salah seorang di ntara kamu  menyempurnakan 
wudhunya kemudian berjalan menuju masjid hanya untuk 
tujuan Shalat, niscaya_ setiap langkahnya akan 
mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya 
hingga dia masuk masjid, jika dia telah masuk masjid, 
maka (pahalanya) bagaikan dalam keadaan orang 
Shalat, selama shalat yang membuatnya tidak beranjak, 
sementara para malaikat mendoakannya selama dia di 
tempat shalatnya dengan mengucapkan : Yaa Allah, 
ampunilah dia, Yaa Allah sayangilah dia, Yaa Allah 
terimalah taubatnya, selama dia tidak menyakiti (orang 
lain) di dalamnya dan tidak berhadats “ (Muttafaq alaih) 


cA FSH ys elem Go Ley Gadd] tee ive 
piss)" SLAG Gps 36159 2 gE Cys ely ele at cee 
(roles 

“Siapa yang shalat sebanyak empat puluh hari secara 
berjamaah, dan mendapatkan takbir pertama, dicatat 


baginya dua kebebasan, kebebasan dari neraka, dan 
kebebasan dari nifaq (sifat munafiq) “ (Shahih Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 53 


46.BERADA DI SHAF PERTAMA DALAM 
SHALAT 


MPO Ce gT MEIN PS ROO ORC Pe 


“Seandainya kalian mengetahui apa yang terdapat 
dalam barisan pertama niscaya mereka akan melakukan 
undian (untuk mendapatkannya)” (HR.Muslim). 


47.MENGUCAPKAN AMIN 


AES Gyusld ALIS Gal’ Uo Able IgZala ALY Goal 141 
(ayle aie) 455 tye aural Le 4S ae 

“Jika Imam mengucapkan amin maka hendaklah 
kalian juga mengucapkan amin, karena siapa yang 


aminnya berbarengan dengan malaikat niscaya akan 
diampuni baginya dosa yang berlalu”’ (Muttafaq alaih). 


Pintu-pintu Pahala 54 


48.UCAPAN MAKMUM DALAM [TIDAL 


Li GUN s Ly dgdd cocked Eves alll peta: ALY (ILS 15 
paso eee aca es at aS alg ns tla cae alt 
(soles olgy) 459 bys ae 
“Jika Imam berkata: Sami’allahuliman hamidah, 
maka ucapkanlah: Allahumma rabbana walakal hamdu. 
Karena siapa yang ucapannya berbarengan dengan 


ucapan malaikat niscaya akan diampuni baginya dosa 
sebelumnya “ (HR.Bukhari). 


49. SHALAT JUM’AT 


e777 


(elise ol 9») abi ay§ Pa\ey ieee | wiry wit ripers 


“Siapa yang berwudhu dan menyempurnakan 
wudhunya kemudian berangkat untuk shalat jum‘at, lalu 
mendengarkan (khutbah) dan diam, niscaya akan 
diampuni baginya antaranya dan antara Jum/at 
berikutnya ditambah tiga hari" [HR. Muslim]. 


Pintu-pintu Pahala 55 


50.BERSEGERA UNTUK SHALAT JUM’AT 


a223s, dee eS aye eB Bee Ce wee 8 A ee ee oe 
ty tee pity pos as esi |'y eared! age aut (ys 
Ses Les cal ly eile LAY Gs LG sy 


“Siapa yang mandi pada hari Jum’at dan bersegera 
(berangkat) dengan berjalan tanpa berkendaraan, lalu 
mendekati tempat imam dan mendengarkan serta tidak 
berbuat sia-sia, maka bagi setiap langkahnya bagaikan 
pahala amal puasanya dan ibadahnya selama satu tahun 
“ (Shahih Turmuzi). 


° 


C5 Slee 31, ad Site Gauk eee ay da By 
(reg 3S) 53 Lied SGI FeCl C8 215 Seg OG 


Pea 
- @e 


oly iyag «Odi Coes O53 Ebtend yi Zeal 2 15 
vt th bay Haas Os ies Gof elu 2 
Alay! Gok (3b Eas G53 Ustesb Caetki deta 

(ale Gate)" Feo! Speed SERGE! ey 


“Siapa yang mandi pada hari Jum’at seperti mandi 
junub kemudian berangkat (pada waktu pertama) maka 
dia bagaikan  berkorban dengan _ seekor  unta, 
barangsiapa yang berangkat pada waktu kedua seakan- 


Pintu-pintu Pahala 56 


akan berkurban dengan satu ekor sapi. Barangsiapa 
berangkat pada waktu = yang ketiga seakan-akan 
berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk dan 
barangsiapa yang berangkat pada waktu yang keempat 
seakan-akan _berkurban dengan  seekor —ayam. 
Barangsiapa yang berangkat pada waktu yang kelima 
seakan-akan dia berkurban dengan satu butir telur dan 
jika imam masuk untuk naik mimbar datanglah malaikat 
untuk mendengar dzikir[ Khutbah]. (Muttafaq alaihi). 


51.WAKTU MUSTAJAB PADA HARI JUM’ AT 


a 


aN (fia Lins HIS fflale Lgl gs el Kelisd dalacell 2 G| 


Ws G 


(age gate) "olG{ ali{ sleet YY pues 


“Sesungguhnya pada hari Jum’at terdapat saat-saat 
yang jika bertepatan pada waktu seorang muslim yang 
sedang sedang shalat meminta kepada Allah tentang 
kebaikan niscaya akan Allah berikan kepadanya“ 
(Muttafaq alaih). 


52.SHALAT NAFILAH (SUNNAT) 


i Eas ale ee os 


(gla pee) Gaye LS ott! gael 


Pintu-pintu Pahala 57 


“Shalat sunnahnya seseorang yang tidak dilihat 
manusia menyerupai shalatnya dia di depan manusia 
sebanyak dua puluh lima kali “ (Shahih Jami’). 


(qhane oly.) Lead Lag Stl Gye NS onal Lae 
“Dua rakaat (sebelum shalat) Fajar lebih baik dari 
dunia beserta isinya“ (HR.Muslim). 


ion 53 May ell po ens Hine (AN fe 8 


2 
70-7 


sa ptall tas Geo y9 Lates Otic 9 >glall ud Las yi: 
(Huila) Sale gee la ton gee, 

“Siapa yang secara terus-menerus melakukan dua 
belas rakaat (shalat Rawatib) setiap hari dan malam 
niscaya akan masuk syurga: Empat rakaat sebelum 
Zuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah 


Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua_ rakaat 
sebelum Shubuh*“ (Shahih Nasa’i). 


diay> Lares ciyig pela! 08 lass) asyi Glee Ladle (ys 
(49/5 ol neue) tit isle al| 


“Siapa yang menjaga empat rakaat sebelum Zuhur 
dan empat rakaat sesudahnya Allah haramkan dia dari 
api neraka“ (Shahih Abu Daud). 


2 
° 270 


Cagle Gal eure) Let uaa U3 es (eal all as 


Pintu-pintu Pahala 58 


“Semoga Allah merahmati orang yang shalat empat 
rakaat sebelum Ashar“ (Shahih Abu Daud). 


53.SHALAT DHUHA 


Gada Je He eS I be OL J le Ge 


i—s ies i eae tans pewress Nes ei 
Beam Ceremony er 
se eee ee a as 

(elise 


“Setiap tulang persendian kalian harus dishadagahi, 
setiap tasbih adalah shadaqah, setiap tahmid adalah 
shadagqah, setiap tahlil adalah shadaqah, setiap takbir 
adalah shadagah, amar ma’ruf adalah shadagah, nahi 
munkar adalah shadagah, yang demikian itu dapat 
terbalas dengan melakukan dua rakaat shalat Dhuha. 
(HR. Muslim). 


54.SUJUD 
oe Gy a ali Les 9 cae a TOE PIECE 
OA basset Tas Ley 4b A255 6 Ae maid tae a 


Pintu-pintu Pahala 59 


“Tidak ada seorang hamba yang bersujud kepada 
Allah sekali sujud saja niscaya Allah tulis baginya 
dengan sujudnya itu, sebuah kebaikan, dan Dia hapus 
kesalahannya, Dia  angkat — derajatnya, maka 
perbanyaklah bersujud . (Shahih Ibnu Majah). 


55.QrYAMULLAIL (TAHAJJUD) 


ol) 1535 pol Gaeta Gis aie Ju alia peal 
AIL So pbaay MEAN aes AY Ge sleley (15 all 
(olive olay ) pures| Oe 

“Hendaklah kalian melakukan qiyamullail karena hal 
tersebut merupakan kebiasaan orang-orang shaleh 
sebelum kamu, dapat menghapuskan dosa_ serta 


kesalahan dan dapat menyingkirkan penyakit dari 
badan” (HR.Muslim). 


pies) is 5) Glad Sill Ge Atai Yai dati Ly 
(ad eee) SSSI Gayl 2 toe res 


“Jika seseorang membangunkan istrinya pada waktu 
malam, kemudian mereka berdua shalat, atau dia shalat 
dua rakaat bersama-sama, maka mereka berdua dicatat 
sebagai orang-orang yang berzikir” (Shahih Targhib). 


Pintu-pintu Pahala 60 


56.BERZIKIR SETELAH SHALAT SHUBUH 
HINGGA TERBIT MATAHARI 


2 
a 


ae (Be Ob tt ee eh Ee ee . 70d ae oe 
Spacey doe: i eds pnt - - rey * fs 4 


“Siapa yang shalat shubuh berjamaah, kemudian 
duduk hingga terbit matahari, lalu shalat dua rakaat, 
maka baginya bagaikan pahala haji dan umrah dengan 
sempurna....dengan sempurna....dengan — sempurna” 
(Shahih Turmuzi). 


lls 5a SIAN sds bye alll Gp eotd 05S Qe OAR! BY 
qe) ue eee! N90 BI BET GT 0 GI CST cel 
(sgl al 


“Saya duduk bersama orang-orang yang. berzikir 
setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari lebih saya 
sukai dari pada membebaskan empat orang budak dari 
Bani Isam’il” (Shahih Abu Daud). 


Pintu-pintu Pahala 61 


57.BERZIKIR KEPADA ALLAH SETELAH 
SHALAT ASHAR HINGGA TERBENAM MATAHARI 


OT J] puaadl dee Gye all Gees 958 Ge aT Vy” 
Caglo cool queue) Liyh Gued ST bya CoM CST ule C555 
“Saya duduk bersama satu. kaum yang berzikir 

kepada Allah dari shalat Ashar hingga terbenam 


matahari lebih saya sukai dari pada membebaskan empat 
orang budak” (Shahih Abu Daud). 


58.ZIKIR DAN TASBIH 


Bee Seek, Be ob as 2 os yee yee oe 
asi § Sud Cali ag IS Ces G1 SGT fei 


JS 9 aS Cal OST Ces Cass: aS bye Yl 
ha ecg petearen sear evee va 
(elie oly) Sided Cali 


“Tidak mampukah salah seorang di antara kalian 
meraih seribu kebaikan dalam sehari? Maka berkatalah 
salah seorang shahabatnya: “Bagaimanakah salah 
seorang di antara kita meraih seribu kebaikan (dalam 
sehari)? Beliau bersabda: “Ucapkanlah — tashbih 


Pintu-pintu Pahala 62 


Subhanallah wabihamdih seratus kali, niscaya akan 
dicatat baginya seribu kebaikan dan dihapus baginya 
seribu keburukan” (HR.Muslim). 
aihall Al Caney aU nd aii 
(4abs gpl TS ) 
“Ada dua kalimat yang ringan (diucapkan) oleh lisan 
tetapi berat dalam timbangan disisi Allah: Subhanallah 
wabihamdihi subhanallahil Adzim“ (Shahih Ibnu 
Majah). 
At uses reat alll allt Sean Vole ae, al Glee 
Con ge ree ee Reon ROOT 
“Subhanallah Walhamdulillah Walaailaaha Ilallah 
Wallahuakbar, (adalah kalimat yang dengan 


membacanya) akan ditanamkan bagimu sebatang pohon 
dalam syurga “ (Shahih Ibnu Majah). 


Pintu-pintu Pahala 63 


59.ZIKIR TATKALA BANGUN DARI MAJLIS 


St Ny aly YP GT heey alll tea: GUS (yal 
CUS dudes 2 Le Le 412 YY OL Oy aa 

“Siapa yang duduk dalam majlis yang di dalamnya 
banyak terdapat senda gurau, kemudian sebelum 
beranjak dari tempat itu’ dia mengucapkan: 
Subhanakallahumma Wabihamdika Asyhadu 
Allailaaha Illa Anta Astaghfiruka Wa atuubu Ilaaik, 


maka diampuni atas apa yang diperbuatnya pada 
majlisnya tersebut” (Shahih Turmuzi). 


60.ISTIGHFAR 
Ob ff “R NebE FRG GyAE Bo, = ls all Jo 
: WareB HOO OEE OSEAN 
“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan 
menganiaya dirinya. Kemudian ia mohon ampun kepada 


Allah, niscaya ia mendapati Allah Pengampun Lagi 
Maha Penyayang “ (An Nisa: 110). 


Pintu-pintu Pahala 64 


- OStene NEP ERSGAIE PEiptts 3 ES BH Ota, 


“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 
perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka 
ingat akan Allah ...”’ (Ali Imran: 135). 


siligemd) eee Geis ee oe 
(doe 
“Beruntunglah orang yang mendapatkan dalam 


lembaran (kehidupan)-nya_ istighfar yang banyak” 
(Shahih Ibnu Majah). 


las pis Gb Syglall Gadel LS Coy ye Lele 
oie 13 ai at Se Vie alias va! yey 
i NEP FRSA POPS MHS BIB OMMH, . GY 

(a915 ai eee) NN AT (Al - OF 


“Setiap hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian 
dia bersuci (berwudhu) dengan sempurna, kemudian dia 
berdiri untuk melaksanakan shalat dua rakaat kemudian 
istighfar kepada Allah subhanahu wa ta’ala. pastilah 
Allah ampuni dia . Kemudian Beliau membaca ayat ini: 


- Ostins NEP FRSA PBs 3 ees A Gee, 


Pintu-pintu Pahala 65 


Hingga akhir ayat." (Shahih Abu Daud). 


61.UCAPAN: alls YI 398 Vo Sym Y 


iad Sl iyo Ut atl 5 198 V5 ie 9 a be oe 


“Perbanyaklah membaca: Laa haula Walaa 
Quwwata Illah Billah” karena merupakan gudang harta 
di syurga”’ (Shahih Ibnu Majah). 


62.SHALAWAT KEPADA NABI 


iglesia, allt is Sas (laa els he 
moe) giles jie ads lls jae le Rh, 
(Slat! 

“Siapa yang (membaca) shalawat kepadaku_sekali 
saja maka Allah akan bershalawat (merahmatinya) 
sepuluh kali dan dihapuskan baginya sepuluh kesalahan 


serta diangkat untuknya sepuluh derajat” (Shahih An 
Nasa’i). 


Pintu-pintu Pahala 66 


63.PUASA 


we 
“GS 806 


(qeledl ears) LAN Gye Wall Wey Gps TE yall 


“Puasa adalah tameng yang dengannya seorang 
hamba berlindung dari api neraka” (Shahih Al Jami’). 


ie Saude ge We abl SL atl Jace 9 Ly pio is 
(qaledl eueis) ale 


“Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, maka Allah 
jauhkan darinya api neraka sejauh seratus tahun 
perjalanan" [Shahih Al-Jami’]. 


Had Jb> a9 Fe all cle Lutes ays aguas Al ite (ys 
(ieepseiotl thadudl) 


“Siapa yang berpuasa sehari dengan mengharap 
pahala dari Allah ta’ala maka dia masuk syurga". 
(Silsilah Shahihah). 


64.PUASA TIGA HARI SETIAP BULAN 


AS ast! lis Bab ped US be abi BO als i 


Pintu-pintu Pahala 67 


“Siapa yang puasa tiga hari setiap bulan maka dia 
seperti berpuasa sepanjang masa” (Shahih Jami’). 


65.PUASA RAMADHAN 


olay) 43 Gye anal a} Fae Llu ty Lbes! Glens) Ales by 
(soles 


“Siapa yang yang puasa Ramadhan dengan iman dan 
mengharap pahala maka diampuni baginya dosa-dosa 
yang telah lalu” (HR. Bukhari] 


66.PUASA ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL 


peal ager Ss OLS Spd Sue Law daibily Gliaey alo (0 
(gluse ol 9) 


“Siapa yang puasa Ramadhan kemudian diikuti 
dengan puasa Syawwal enam (hari) maka dia bagaikan 
puasa selamanya”’ (HR.Muslim). 


Pintu-pintu Pahala 68 


67.PUASA PADA MUSIM DINGIN 


Golesi esa) 550 ee at Agua 


“Puasa pada musim dingin bagaikan mendapatkan 
ghanimah (rampasan perang) dingin” (Silsilah Shahihah) 


68.PUASA HARI ARAFAH DAN HARI ‘ASYURA 


plies Nagas ey ao) eal fae Ba Ss 
(cae ai omer iae rapes es 
ie yi! A yoee ae Ny gu 


“Siapa yang puasa pada hari Arafah maka diampuni 
baginya (dosa) setahun sesudahnya dan setahun 
sebelumnya, dan siapa yang puasa Asyuro maka 
diampuni baginya (dosa) setahun” (Shahih Targhib). 


69.PUASA SYA’BAN 


3s Aor a 


SGES uae Medias ot oS sees 


(oer! tLuulutl) @Slis Lig WY) tee gays VSI CSia 


Pintu-pintu Pahala 69 


“(Bulan) Sya’ban terletak antara (bulan) Rajab dan 
Ramadhan, banyak orang yang mengabaikannya, pada 
bulan itu perbuatan manusia diangkat, maka aku ingin 
saat amalku diangkat aku berada dalam keadaan puasa” 
(Silsilah Shahihah). 


70.PUASA PADA BULAN MUHARRAM 


(qelune alas) ay cecall ali 9 {liza es alti (fiz 


“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah 
(puasa) pada bulan Allah  (yaitu) Muharram” 
(HR.Muslim). 


71.MEMBERI MAKAN BERBUKA BAGI ORANG 
YANG BERPUASA 


be Gadi YAGI ue oyet Je 4) le Lollies jha by 
(qaledtl eumee) LELd @Sluall oi 

“Siapa yang memberi makan berbuka bagi orang 
berpuasa maka baginya pahala seperti orang tersebut 


dan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa 
sedikitpun” (Shahih Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 70 


72.SAHUR 


de> eSuel Fee Ol gly ope Wa ASS aS yg reall 
Ca preutiad! fe Uglies eS Ley og Fe All S12 cle ys 
(ye rill eyrene) 


“Sahur semuanya adalah barokah, maka janganlah 
kalian meninggalkannya walaupun sekedar meminum 
seteguk air, karena Allah ta’ala dan malaikatnya 
mendoakannya kepada orang yang sahur” (Shahih 
Targhib). 


73.BERIBADAH PADA BULAN RAMADHAN 
aS bye aun Le 44 pe Leta LILY Saat 215 fy 
(Galea! de 51) 


“Siapa yang beribadah pada bulan Ramadhan 
dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka 
diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lalu” 
(HR.Bukhari) 


Pintu-pintu Pahala 71 


74.BERIBADAH PADA LAILATUL QADAR 


As (ye Buss Ue ad a2 Ls y LS! call Ad ALB fy 
(4ule jate 


“Siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar 
dengan keimanan dan mengharapkan pahala maka 
diampuni  baginya dosanya yang telah  lalu” 
(HR.Muttafaq alaih). 


75.ZAKAT 


ine Ua cle: JLB ie al 5 ident ae O) gee Ge 
A Ya VI Sag 5: Lae call J Jf dels 
(in lang pula Nghe Gg alll ye alg 
I at gay Las Les a 
(Gage ll eaomsn) IAG Ca teal Gy GLE 

“Dari Umar bin Murrah Al Juhany radiallahuanhu dia 
berkata: Datang seseorang dari (suku) Qudha'ah kepada 


Rasulullah, lalu berkata: “Sesungguhnya aku _bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa engkau 


Pintu-pintu Pahala 72 


adalah Rasulullah, aku melakukan shalat (fardhu) yang 
lima, aku berpuasa pada bulan Ramadhan, aku 
laksanakan zakat, maka Rasulullah bersabda: “Siapa 
yang meninggal dalam keadaan seperti itu maka dia 
tergolong orang-orang yang jujur (shiddigin) dan 
syuhada” (Shahih Targhib). 


76.ZAKAT FITRAH 


2 2 


Zeal i b53ly hill Gye ileal! Seb jlaal was 
(yey! aureus) feat 


“Shadaqah (zakat) fitrah adalah pensuci bagi orang 
yang berpuasa dari kelalaian dan perbuatan buruk dan 
untuk memberi makan orang-orang miskin” (Shahih 
Targhib). 


71. SHADAQAH 
SUG Ett gles es MS Salad eat ES ol 
(ye rill eyrene) 


“Puasa adalah tameng dan shadaqah dapat 
memadamkan (menghapus) kesalahan sebagaimana air 
memadamkan api” (Shahih Targhib). 


Pintu-pintu Pahala 73 


Ge + G+ YG 


U5 $e GI Cane (abd gil aut Bites poole 


“Hendaklah kalian bershodaqah dengan tersembunyi, 
karena hal demikian itu dapat menahan amarah Allah 
azza wa jalla” (Shahih Jami’). 


78.UCAPAN YANG BAIK 


camie) Lie Hale Iyheed el ob Sh Sty 59 SLI Iga 
(qolos 


“Takutlah kalian terhadap api neraka walau dengan 
sekerat korma, jika tidak dapat maka _ hendaklah 
(bersedekah) dengan kalimat yang baik’” (Shahih Jami’) 


79.TIDAK BERBUAT BURUK KEPADA MANUSIA 


tee Ne cals. acs Mara ole tie ai h es 


“Tahanlah perbuatan burukmu dari orang lain, 
karena yang demikian itu merupakan sedekah darimu 
untuk dirimu” (Shahih Jami’) 


Pintu-pintu Pahala 74 


80.HAJI 


eee 


dal ig 9 abe a) Gla ly CB eS 
(soles 


“Siapa yang menunaikan haji kemudian dia tidak 
berkata kotor dan tidak berlaku buruk maka dia pulang 
bagaikan saat dilahirkan ibunya” (HR.Bukhari). 


fh ee ll Of eae ant a aah tat 


Z 
or Gee 


leu! (5 ny Seba | all) Gl tea, ay alg ec 


cigel alue STS jes | re alte let 


¥ 


ws clic osetia GS Suse zs Ne be Ge tee 
pl ile Se) is ile G1 51 9 5515 3) Glas Os 
wie al (lous (eva oa all poe) Avr 5 al abi Suc 
atae Ae Mae aig eit ae Sl lal alles Lig 
be G55 ell Gab (lb MLS bale B88 Je, 
Geil eels cial, are ob'S 

“Adapun keluarnya kamu dari rumah dengan tujuan 
Baitullah, maka setiap langkah yang dilangkahkan 


Pintu-pintu Pahala 75 


tungganganmu (kendaraan) akan dihitung sebagai 
kebaikanmu dan penghapus bagi kesalahanmu, 
sedangkan wukufmu di Arafah maka Allah turun dari 
langit dunia dan membanggakan mereka kepada para 
malaikat seraya berfirman: “Mereka adalah hamba- 
hamba-Ku, datang kepada-Ku dalam keadaan kumal dan 
berdebu dari setiap penjuru dan mereka takut akan azab- 
Ku padahal mereka tidak melihat-Ku, apatah lagi jika 
mereka melihat-Ku. Seandainya dosa-dosamu sebanyak 
butiran pasir, atau sebanyak hari-hari dunia atau 
sebanyak tetesan air hujan maka Aku akan 
mensucikannya darimu. Sedangkan engkau melempar 
jumroh, maka hal itu akan dihitung sebagai simpananmu. 
Adapun engkau mencukur kepala maka setiap helai 
rambut yang berjatuhan dihitung sebagai kebaikanmu 
dan jika engkau thawaf di Baitullah, maka engkau akan 
keluar dari dosa-dosamu bagaikan orang yang baru 
dilahirkan ibunya” (Shahih Jami’). 


(qatetl piece) Meal YY 25> A Gud Sapvell aoe 


“Haji yang mambrur tidak ada balasannya kecuali 
syurga”’ (Shahih Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 76 


81.AMAL SHALEH PADA HARI SEPULUH 
(PERTAMA) BULAN DZULHIJJAH 


AEM 05s oye gad A MST lal (faa! abi bye Ue 

1B § al fas 8 alee Vy gl. Hell 3 Hyde (os 

pol ph allay duty 2S URS Y alll Sis (3 Sl gel WG: 
(goLeull ol93) sendy US os eh 


“Tidak ada suatu hari yang amal shaleh di dalamnya 
lebih dicintai Allah kecuali pada hari-hari ini yaitu 
sepuluh hari bulan Dzul Hijjah. Mereka berkata: “Tidak 
juga jihad di jalan Allah? Beliau bersabda: “Tidak juga 
jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar 
(berjihad) dengan dirinya dan hartanya dan tidak ada 
yang kembali darinya satupun” (HR.Bukhari). 


82. UMRAH 


BERS ie rei 0) Wy De mora Wee Oe We 


Pintu-pintu Pahala 7 


“Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain 
merupakan  kaffarat (penghapus) dosa-dosa_ dan 
kesalahan” (Shahih Jami’). 

(qelell gynie) 2s eee Uline) 2 Fak 

“Umrah di bulan Ramadhan bagaikan (melaksanakan 
ibadah) haji bersamaku” (Shahih Jami’). 


2 
Pa a 


Sa aE Lg GE GL Seat I GG ILS 
(Aoeyreuall Heats!) pare EGS Vict 2%) ee ight 


“Tringilah antara haji dan  umrah,_ karena 
melaksanakan keduanya dapat menyingkirkan kefakiran 
sebagaimana tempaan api panas menghilangkan karat 
pada besi” (Silsilah Shahihah). 


83.MENGUSAP HAJAR ASWAD DAN RUKUN 
YAMANI 


ee erg ge | ea 
eatsdl artes ad 


“Mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani 
menghapuskan kesalahan” (Shahih Jami’). 


Pintu-pintu Pahala 78 


84.BERJIHAD DI JALAN ALLAH 


Pe 


elgy)) Lge Log LSS G0 AS alll fara 3 45.95 gf Su 
(YAY : hulatl 


“Berangkat di pagi atau sore hari (saat berjihad) di 
jalan Allah lebih baik nilainya dari dunia dan seisinya” 
(Irwa’ Al Ghalil: 282). 
splat nicl eal Wey ali ag gk olga ea el oe 

(EMesiParyyD) 


“Siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, 
maka Allah haramkan baginya api neraka” (Irwa’ul 
Ghalil). 


ors 7B Lanse bs (p99 p00 alice Oe ne 4h bh) 
AEN 0 yg Bb dle C4Eg NS S5all Ge Gai alll 
(ale gmio) All AG aval Si die ea 


“Berjihad selama sebulan lebih baik dari puasa 
selamanya dan siapa yang meninggal saat berjihad maka 
Allah lindungi dirinya dari kekalutan yang paling besar 
dan dia (di hari kiamat) akan berangkat membawa 
rizkinya dan wangi syurga serta pahalanya tetap dihitung 
sebagai pahala orang yang berjihad hingga hari kiamat” 
(Shahih Jami’). 


Pintu-pintu Pahala ee 


Sie gual UL 6B Go NA alll Sule 2 el Ladys 
pees 
“Sesaat berada dalam (jihad) di jalan Allah, hal itu 


lebih baik dari melakukan shalat malam pada Lailatul 
Qadar di hadapan Hajar Aswad” 


85.INFAQ DI JALAN ALLAH 


oly) Caan leavin Ate alll fs (8 deal Gabi os 
(elie 


“Siapa yang berinfag di jalan Allah maka dicatat 
baginya tujuh ratus kali lipat” (HR.Muslim). 


2 


(ie aaa cai eon ea le Sa 


(luce ol 9») 


“Siapa yang menyediakan (segala keperluan) bagi 
seorang yang berperang maka dia (dianggap) telah 
berjihad dan siapa yang memberikan jalan bagi 
keluarganya untuk berperang maka dia telah berperang” 
(HR.Muslim). 


Pintu-pintu Pahala 80 


86.JUJUR DAN AMANAH DALAM PERDAGANGAN 
DAN PERLAKUAN YANG BAIK 


yy Bo 8 w 


Aagclly Gately Ga ae Ged Syatatl Satin 


“Pedagang yang jujur dan terpercaya (nanti di hari 
kiamat akan dikumpulkan) bersama para nabi dan 
orang-orang yang benar serta para syuhada” (Shahih 
Turmuzi). 


ct Lag! yg: Ly Bike Gls 2h alle set gla 
Glew! oly) agen 455 Cibes Leiog LAS ly Logan 
( 


“Penjual dan pembeli masih berada dalam keadan 
khiyar (boleh memilih antara jadi atau tidak) selama 
keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan 
menjelaskan (hal yang sebenarnya) maka keduanya 
diberkahi dalam jual-belinya tersebut, dan jika keduanya 
berbohong dan menyembunyikan (hal yang sebenarnya) 
maka dihapuslah_ keberkahan jual beli keduanya” 
(HR.Bukhari). 


eee G geting (ase Sige oles Sel Se alle) 
(ena 


Pintu-pintu Pahala 81 


“Allah ta’ala = memasukkan ke dalam  syurga 
seseorang yang mudah dalam menjual dan membeli” 
(Shahih An Nasa’i). 


87.MENJENGUK ORANG SAKIT 


Cali Ggetin dee ZS VY Letes Lenape 350s Io) Gye Le 
dae Tye murs lS] Cyog Rees Ge AI Ky paris ull 


“Seseorang yang pada sore hari menjenguk orang 
Sakit, maka saat keluar diringi oleh tujuh puluh ribu 
malaikat yang memohon ampunan untuknya hingga pagi 
hari dan siapa yang menjenguknya pada pagi hari maka 
saat dia keluar diringi tujuh puluh ribu malaikat yang 
memohon ampunan untuknya hingga sore hari” (Shahih 
Jami’). 


88. SHALAT DAN MENGANTAR JENAZAH 
Lager (09 dol al Lge plies 5s S53 Ags iy 


ai CS wll ei lags (fe) UG alas ae se 
(plane oly) “gueabaall cya 


Pintu-pintu Pahala 82 


“Siapa yang menghadiri jenazah hingga dishalatkan 
maka baginya satu’ gqirath dan siapa_ yang 
menyaksikannya hingga dimakamkan maka baginya dua 
girath (dikatakan: Apakah yang dimaksud dua gqirath?) 
Beliau bersabda: “Bagaikan dua gunung yang besar” 
(HR.Muslim). 


89. MEMANDIKAN MAYIT DAN MENGKAFANI 


Beive 


aes yay pA Ge alll OL oye bie uae Oye 
(asledl mee) iota On ali ayes 

“Siapa yang memandikan orang mati kemudian dia 
menutupinya maka Allah akan menutupkan  dosa- 
dosanya, dan siapa yang mengkafaninya maka Allah 


akan mengenakannya (pakaian) dari Sundus” (Shahih 
Jami’). 


90.BERHARAP PAHALA ATAS MUSIBAH 


he GALES Ig Gye O! AST Gal: Uo Se alll yas 
(debe (yal eumue) Kiet O95 LG All Gait ool (fy Kata 


Pintu-pintu Pahala 83 


“Allah ta’ala berfirman: Anak Adam... jika engkau 
sabar dan mengharap pahala saat pertama kali datang 
musibah maka tidak ada balasan yang aku ridhai kecuali 
syurga” Sahih Ibnu Majah. 


91. SHADAQAH UNTUK MAYIT DAN 
KEUTAMAAN MEMBERIKAN AIR 


all Spey Gs OLB Si ate al Ge) sake gf a Ge 
: JB LCs Ub Ss Yai BLAM ci GSLs wae Ai Gy 
(dale g3l eyeie) tala AY ose: (Slag (yy paced 


“Dari Saad bin ‘Ubadah _ radiallahuanhu, 
sesungguhnya dia berkata: Yaa Rasulullah sesungguhnya 
Ummu Sa’ad telah meninggal, shadaqah apakah yang 
paling utama?”, beliau bersabda: “Air“, maka dia 
menggali sumur lalu berkata: “ Ini (pahalanya) untuk 
Ummu Sa’ad ”. (Shahih Ibnu Majah). 


Pintu-pintu Pahala 84 


92.DOA DARI KEJAUHAN 


duly he GleTs a pyle SY oluedl eat! sg03 
Srp aA Ves Uy na |e perenne Week gl Wa OT ig rome 
(alive olgy) fuss ealy Cul 


“Doa seorang muslim untuk saudaranya di kejauhan 
mustajab, di kepalanya terdapat malaikat yang di 
tugaskan, setiap kali dia berdoa untuk saudaranya 
berupa kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan 
tersebut berkata: “Amiin, dan engkaupun mendapatkan 
hal serupa“ (HR.Muslim). 


